KOMPUTINDO 


e Edisi lanjutan buku best seller 
Ranking 1 di Google? Siapa Takut! 

# Anda dapat berinvestasi “JAUH LEBIH MURAH" 
dibanding melalui seminar, workshop, atau kursus 
Dapatkan sederet bonus video tutorial 
dan ebook tambahan yang sangat bermanfaat 


Jefferly Helianthusonfri 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


J XEfferly Hdianthusonfri 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


, : 
(« KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 Cara Jitu agar Web Anda Ranking 1 di Google 


Jefferly Helianthusonfri 

@2014, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2014 


nkfadli@elexmedia.co.id 


121141068 
ISBN: 978-602-02-3984-2 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang HAK CIPTA 


1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucapan Terima Kasih 


Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan izin-Nya saya dapat 
menyelesaikan buku ini dalam waktu 1 bulan, meski masih harus disibuk- 
kan dengan persiapan ujian nasional tahun 2014. 


Untuk kedua orang tua dan keluargaku. Khususnya kepada Mama yang 
selalu men-support saya sampai bisa berkarya seperti ini. 


Untuk Ananda Sugewi Devianty, pribadi spesial yang selalu ada di hati 
saya, yang menjadi salah satu motivasi terbesar dalam hidup saya, 
sehingga saya bisa selalu semangat dalam berkarya. 


Juga kepada rekan-rekan mastah dan guru-guru saya. Teristimewa untuk 
mas Dedik Kurniawan (JavaCreativity.com), juga kepada Pak Anang YB 
atas inspirasi dan bimbingannya. 


Kepada rekan-rekan di Elex Media khususnya, dan juga untuk rekan- 
rekan di Kompas Gramedia pada umumnya. Teristimewa untuk Ibu Eli 
yang menjadi partner andalan saya di Elex Media. 


Untuk kawan-kawan saya, Mas Ahmad Wibawa, juga untuk kawan- 
kawan di XII IPA 1 SMA Xaverius Lubuklinggau. 


Kepada Anda seluruh pembaca buku karya kami dari JefferlySuperClub. 


iii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Suatu sore di bulan Januari 2014, saya berdiskusi dengan salah satu editor di 
Elex Media, dari obrolan melalui email tersebut saya menerima kabar bahwa 
waktu itu buku Ranking 1 di Google? Siapa Takut! akan segera dicetak ulang. 
Hmm.. cetak ulang ya? Sebuah fakta yang sebenarnya tidak terlalu 
mengejutkan, sebab buku Ranking 1 di Google? Siapa Takut! edisi pertama itu 
sangat diminati oleh pembaca. 


Siapa Takut edisi satu lalu, sangatlah membantu, inspiratif, dan cocok dipelajari 
oleh pemula. Tak heran, sampai hari ini pun masih ada banyak sekali orang- 
orang yang berburu buku tersebut. 


Karena alasan itulah, akhirnya saya memutuskan untuk kembali menulis buku 
seputar SEO (search engine optimization) yang berjudul Ranking 1 di Google? 
Siapa Takut! (2). Ya, buku Ranking 1 di Google? Siapa Takut! edisi dua ini 
merupakan buku lanjutan dari buku seri sebelumnya. 


iv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kendati demikian Anda tidak perlu kuatir, sebab Anda tidak harus membaca 
buku edisi sebelumnya untuk mempelajari buku ini. Kenapa? Sebab, 
pembahasan dalam buku ini sudah kami kemas secara sederhana, praktis, dan 
bisa dipraktikkan oleh siapa saja. 


Kami sudah berupaya menyajikan buku ini dengan bahasa yang sederhana dan 
cocok untuk siapa pun yang masih pemula dalam dunia website. Tujuan saya 
menulis buku ini adalah untuk memandu lebih banyak orang agar bisa 
mengoptimalkan situs website-nya di internet. 


Setelah mempelajari buku ini diharapkan Anda mendapatkan banyak inspirasi, 
pencerahan, dan pengalaman baru terkait kegiatan mengembangkan dan 
mengoptimalkan website Anda. 


Hasil penerapan dari pembahasan dalam buku ini bisa Anda gunakan untuk 
menjadikan website Anda punya lebih banyak pengunjung, bisa pula Anda 
gunakan untuk membangun branding terhadap diri/bisnis Anda melalui 
Google, plus bisnis online Anda akan meroket jika Anda mampu melakukan 
optimasi dengan baik dan tepat. 


Bagaimana cara mengoptimasi website agar bisa ranking 1 di Google? 


Selamat membaca buku ini!! & 


Lubuklinggau, Maret 2014 


Jefferly Helianthusonfri 
@JefferlyHelian 
www.JefferlySuperClub.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TESTIMONIAL 


Berikut testimonial mengenai Jefferly dan karya-karyanya: 
Testimoni terhadap Jefferly bisa Anda baca di alamat ini: 


http://jefferlysuperclub.com/testimoni/ 


@ 


N 
en Gerhana Christanty » Jefferly Helianthusonfri 
Xx 


Wah thanks ya jeff udah add sy, ga nyangka di add sm penulis buku favorite sy. Tau 
ga, baru 2 mgg yg lalu sy beli bukumu d gramedia. Dan skrg lagi sy baca2. Dan sgt 
inspiring buat sy yg sedang memulai bisnis online. Nah rencana nya setelah baca 
buku sampai habis, sy mau cari di fb dan twitter dengan kw Jefferly Helianthusonfri. 
Eh ternyata datang sendiri orangnya. Thanks so much ya jeff. Sy kagum sm km, 
hebat masih muda sudah berkarya. Semoga selalu menginspirasi. Sukses selalu. 


GBU 


Unlike - Comment TN 
“ 


na and Gerhana Christanty like this. N 


Mas Jefferly memang guru private bisnis online saya. 
Bukan hanya bisnis online, berkat mas Jefferly saya menjadi semakin 
bersemangat untuk mengikuti jejaknya mas menjadi seorang penulis. 


Ricky Rachmanto (blogger dan penulis) 


Mas Jefferly yang super...... sebelumnya saya ucapakan rasa terima kasih dan 
kagum saya kepada Anda, di usia yang masih terbilang belia, Anda sudah 
memberikan manfaat yang begitu banyak kepada orang di sekitar Anda, 
khususnya saya yang baru kemarin membeli buku kayra Anda yang berjudul 
“88 Cara Inspiratif Cari Uang di Internet", 


Aan Super - rahmanrampi@ gmail.com 


vi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terus terang, pertama tahu jefferly adalah dari buku membuat toko online 
dengan blogger, bahasa penyampaiannya mudah di mengerti dan enak di 
baca, jujur buku itu sangat berkesan di hati saya, dalam bayangan saya, 
seorang jefferly sudah berumur kira kira 25-40 an gitu lah, secara kata-kata 
dalam buku tersebut adalah kata-kata seorang yang expert di bidang blogger, 
belakangan saya ketahui kenyataan yang membuat mulut saya ternganga 
adalah bahwa penulis favorit saya umurnya lebih muda daripada saya, wow, 
salut, secara anak seumuran Jefferly jarang yang terpikirkan hal-hal yang 
tertulis dalam buku-bukunya,sungguh pengetahuanmu melampaui umurnu, 
angkat saya jadi muridmu master ........ 


Iwan Santoso - http://iwansantoso.net/ 


Saya sudah banyak membaca artikel2 di internet dan beli buku karya Jefferly 
Helianthusonfri, salah satunya yang sudah saya baca dan praktikkan adalah 
“Sukses Bisnis Toko Online dengan Blogger” hasil dari baca buku tersebut 
adalah toko online kami yaitu: http://kaosoblongonlinemurah.blogspot.com/ 
dan http://kaosoblongonlinemurah.blogspot.com/. Semakin baca tulisan 
Jefferly seperti kecanduan pingin baca buku2 dan tulisannya yg lain. Salut dan 
sukses ya... 


Wahyu Nz 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Ucapan Terima Kasih .......coocoocoooooooooooooooooooooooooo... 
Kata Pengantar........ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.o.o.. 
TESTIMONI san ssn senen nan nasaNaNnNansasanNann Ans aNaNaaNsenwnNsaanns VI 


Daftar aa Gasa MI 


BAB 1 KENAPA HARUS RANKING 1DI GOOGLE? ...oooooooooooooooooi 


1.1 Anda Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Pembeli .................o.ooooocooooooooo 1 
1.2 Nama Anda akan Kian Bersinar.................ooocooocooooooooomcocoaa 3 
1.3 Mendapatkan Banyak Pengunjung dari Google .................oocooocooooooo 4 
1.4 5 Hal yang Kita Bahas agar Bisa Ranking 1 di Google... 5 


BAB 2 MEMAHAMI GOOGLE ANN Tn NN 


21 Misi dari GOOGIe...........o.oooocooocooooomnnnnnannananannananaanannaa 7 
2.2 Bagaimana Mesin Pencari Google Bekerja?..................ooooooooooooooo 8 
2.3 Algoritma-Algoritma Google yang Wajib Kita Perhatikan ........................ 10 


2.31 Google Panda..........oooocooWooooooWoWoWooo XX. 
2.3.2 Google Penguin... 
2.3.3 Google Hummingbird 


BAB 3 RISET KATA KUNGI sa nnen dan os oosnnsnnessan ss nenesnsen sasa sasa 1 5 


3.1 Apa itu Riset Kata KUNCI? .......o.ooooooooooooooWom# Wana 15 


3.2 Mempersiapkan Tool yang Dibutuhkan... 
3.21 Pikiran Kita Sendiri ................... 
3.2.2 Google Keyword Planner 
3.2.3 SEOGuake Toolbar................... 
3.2.4 Google Auto SUG9ESt .............ooooooco.Woooooc 
3.3 Riset Kata Kunci dengan Google Keyword Planner 
3.4 Mengetahui Tingkat Persaingan Suatu Kata KUNCI... 


3.5 Mencari Tambahan Ide Kata Kunci dengan Google Auto Suggest................. 34 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3.6 3 Jenis Kata Kunci yang Wajib Anda Ketahui .................ooooocoooo 37 


3.6.1 Kata Kunci Buying KeyWOTG .....ooooooocoWo Wo Wo WWW W mma 37 
3.6.2 Kata Kunci Berisi Pertanyaan Masalah.. ....38 
3:6:3: «Kata! (KUNCI: MUSIMAN we naion aan amaesu aa aan aa Eni 40 


BAB 4 DESAIN WEBSITE YANG OKE BANGET NN ET PI 


41 Kenalan Dulu dengan Bounce Rate...............o.oooocoooooooooomoman 


4.2 Gunakan Template/Theme yang Baik untuk Website Anda 
4.21 Untuk Pengguna BIO99ET ...........o.ooooooWoWcoooo WWW Wanna 
4.2.2 Untuk Pengguna WordPress.................. 


4.3 Pastikan Desain Website Anda Responsif..... 


4.31 Untuk Pengguna BI099er ...........ooooo. Sena Haa 
4.3:2 Untuk: Pengguna. Ward PreSS: Jason nana nona nan 


4.4 Tips Agar Loading Website Menjadi Cepat...................o.ooooooooo.ooo 
4.5 Tips-Tips yang Perlu Anda Perhatikan dalam Mendesain Website 


BAB 5 MENINGKATKAN RELEVANSI WEBSITE ....coooo.oo......ioi 


5.1 Kenapa Harus Relevan?..............oooocooooooo.oWo Woo. oo Wo 62 
5.2 Bagaimana Cara Agar Website Kita Relevan?.............. oo. 62 
5.2.1 Nama (Title) dan Deskripsi Singkat Website ..................ooooooooWoWooWooo 63 
5.2.2 Alamat URL Halaman Website.............................. ....64 
5.2.3 Judul Konten Website Anda....... ... 65 
5.2.4 Isi Konten Anda............ooooooo .... 69 
5.2.5 Jumlah Konten di Website Anda.............oooooooooWooWoWooWoWoWooWoWo—oooW 66 
5.3 Tips untuk Anda yang Mau Membuat Konten .............o.oooooooooooo 67 
5.3.1 Berapa Panjang Artikel yang Ideal?..................... ...67 
5.3.2 Dari Mana Mendapatkan Ide Konten?... ....68 
5.3.3 Membuat Kerangka Karangan Konten .............o.oooooooWocoo Woo 70 
BAB 6 TEKNIK MENULIS KONTEN 
AGAR DISUKAI MESIN PENCARI Pa PA AN TN et 
6.1 Tempatkan Kata Kunci Bidikan Anda pada Judul...............o.ooocoooooo 73 
6.2 URL Posting yang Ramah SEO... 74 
6.2.1 Pengaturan URL pada WordPress................oooooooWoWoWoWo oo 75 
6.2.2 Pengaturan URL pada BIOG9GET................o.oooooocoooWoWco Wo Woo. Wo Woo” 18 
6.3 Deskripsi Posting... 80 
6.3.1 Untuk Pengguna Blogger........... ...80 
6.3.2 Untuk Pengguna WordPress...... .... 83 
6.4 Peletakkan dan Penekanan Kata Kunci pada Artikel.................ooooooo 86 
6.5 Gunakan Tag .......o.oooocooooooooo.Wooo.WoW mann 88 


ix 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6.6 Optimasi Gambar Anda................ooocooccooooo.Woomomnannaaann 89 


6.6.1 Gunakan Nama Gambar yang Mengandung Kata Kunci Bidikan Kita... ...90 
6.6.2 Gunakan Atribut ALT Gambar .............oooooooooWoooWoWoWo Woo Woo WWW 91 
6.7 Sediakan Inbound dan Outbound Link dalam Artikel Anda..................... 95 
6.8 Kedalaman Konten Website ................oocoooooooo”oomoWooooomoo 97 
6.9 Kesimpulan Bah 6... sein ananakn seakan 99 


BAB 7 MENJ ADIKAN PENGUNJ UNG J ATUH CINTA 
DENGAN WEBSITE ANDA coc... oc.cocococ.coc.coc.c.on.. 1 01 


71 Pastikan Tidak Ada Broken Link di Website Anda.................oooooooo 101 
7.2 Gunakan Konten Website yang Beragam ................oooooooooo 105 
7.21 Infografik 
Te dd VNOOO: erna NANANG 
FA MO AU Lelo Maan AN ANE ANN EN EN PEN EPA NAN AI PERAN PEN EA EA PET TATAP 
7.3 Sediakan Widget-Widget Penting..... .. 110 
7.31 Tombol Share ke Media Sosial....................o.oooooco.ooWooooooo—oo 110 
1:8.2. Widget: Popular POSIS Hose cause sesaat 113 
7818 IRECEN  BOSTS 2 in senann tanaman ah sapabasa ban inna mmakannna 115 
7.3.4 Widget Rekomendasi Artikel ...............o.ooooccooWooWoWoooWoooocoWoWW— Wo”. 118 
7.3.5 Menu Navigasi Berisi Kategori Artikel ....................oooocoooooWomoooo 119 
7.3.6 Fasilitas Berlangganan Artikel.................... 
7.3.7 Facebook Like BoxWidget Twitter 
7.4 Bagikan Ebook Gratis untuk Pengunjung Website Anda................ooooo. 123 


BAB 8 BACKLINK BERKUALITAS 
DENGAN BLoc COMMENTING....ooooooooooooooooooooooooo 1 27 


8.1 Seperti Apa Backlink yang Dibutuhkan dalam SEO Off Page?...................... 128 

8.2 Mengomentari Situs-Situs Berkualitas.....................o.oooooooo 129 
8.21 Mencari Situs yang Punya Page Rank Tinggi ............oooooooooooooWooooo 130 
8.2.2 Mencari Situs dengan Ekstensi Domain .Edu 


8.3 Mencari Situs Sumber Backlink dengan Teknik Footprint ............................ 136 


BAB 9 MENDAPATKAN BACKLINK DARI SOCIAL BooKMARK ..141 


9.1 Ada Banyak Social Bookmark di Internet ..................ocooooooooooo 141 
Oei Mt Meb An AA an ea Na nan En 142 

9.21 Mendaftar di Situs LintaS.MB .............ooooooooooWoooWoWoWoW WWW WWW WWW 143 

9.2.2 Mengirimkan Konten ke LintaS.Mg............ooooooWoooooooWoWcooWWoWoWooo”oW0 147 
9.3 InfOGUE.COM......ooooooooroooooWo Woman 151 
OA MOOdik 22222 eedbin2ne teraneh en anna man aana al NA bN Na 151 
9.5 Social-bookmarking.Net..................ooocoocooooo.Woooomommnnnaanan 155 
x 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 10 MENULIS DI WEBSITE LAIN soosoesorssssssssosssosssssssssa 57 


10.1 Kompasiana.................ooocoooooooWoooomomoWmnnnannnnannanaanaananna 
10.1.1 Mendaftar di Situs Kompasiana.................ooooWooWooWooom 
10.1.2 Menulis di Kompasiana.cOM ................oooocoooWoWooo 

NO: KASKUSSEOSIG 221 nenen anna aa Ran Aan an aa Na Kn 

10.3 Menjadi Penulis Tamu di Blog LAIN... 
10.3.1 Anda Perlu Membangun Personal Branding..................ooooooooooo 
10.3.2 Membangun Relasi dengan Beberapa Blogger..................oooooo.oo 


10.3.3 Cari Tahu Prosedur Menjadi Penulis Tamu di Website Tujuan Anda 


BAB 11 SUMBER BACKLINK ALTERNATIF ....ooooooooooooooooo”7D 


TT BIO9SP Ot: COM Aini mena kn Aa na 175 
112: WOrdPreSS COM ta ea AR NA 178 
1:3 ADOUT-MEsx seen mn ane an an Ben an RS 180 


BAB 12 Optimasi SEO MELALUIJ EJ ARING SOSIAL...........183 


TZT FaCObO0K ate tuna Mn nana ka aa aan 
121.1 Mempromosikan Konten lewat Catatan Facebook.......... 
121.2 Mempromosikan Konten lewat Status dan Gambar 
M2 IN ee ea na ana antem tan an Dania eh Bean anta Banana 
12.21 Mempromosikan Konten Lewat Kicauan di Twitter.................ooooocooooo 
12.2.2 Dapatkan Sebanyak Mungkin Retweet................o.ooooooo.oWo Woo 
N2:8 HOOLS UR» nie reni 2 00 nerima naa anna ena kn ikan 
12.31 Mendaftar Hootsuite...................... 
12.3.2 Cara Menggunakan Hootsuite 


BAB 13 MENGGUNAKAN YOUTUBE ....oocooooooo.oo...203 

13.1 Manfaat Youtube Bagi Website Anda..............o.oo 

13.2 Jenis-Jenis Video yang Populer di Youtube 
1321 VIdeO/ MUSIK: anne eee 22th nana Sena naa nana an ana bana 
13.2.2 Video Olahraga 
19.213: Video: Konten EdUKaSi oo... #o. oom banuimaksangadannnga 
13:24 Video-Video' IMSPIratif......oo.oo.Wco wo soemo ea 

13.3 Membuat Video untuk Anda Upload .............ooooocoooooooWoooaaa 
1323:1 Mencari Ide: VIdOO: aib esonaninan as emusanabnapun aa anenatnaik 
13.3.2 Siapkan Materi Video Anda 
13.3.3 Proses Pembuatan Video Anda.................ooooocoooWoooWooooWoo oo 
13.3.4 Sebelum Anda Upload Vide0........o.ooooooWcoWcoooWoWoo oo 

13.4 Mempublikasikan Video Anda di Youtube... 


13.5 Meningkatkan Jumlah Penonton Vide0.............oooooooooooooa 


xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 14 TRIK-TRIK ALTERNATIF UNTUK RANKING 1 
DI GOOGLE ANA NA NN PI PAN NN NA 27 M) 


14.1 Menjadi Ranking 1 dengan Bantuan Situs Jual Beli Online ....................... 221 
14.2 Ranking 1 dengan Memanfaatkan Halaman Facebook..................ooo.. 225 
14.3 Ranking 1 dengan Memanfaatkan Situs SlideShare.net................................ 228 
14.4 Trik Memantau Peringkat Website Anda di Google ..............ooooooooo 229 
T4/9 «PENUTUP: ee ena ken aan sana annisa 233 


DAFTAR PUSTAKA ...o.cooooooooooooooooooooooooooooo—ooooo.oo.oo..234 
Tentang Penulis.omoooooooocoooom.oooommn 233 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB1 
KENAPA HARUS RANKING 1 
DI GOOGLE? 


Ya, kenapa sih HARUS ranking 1 di Google? 


Ada beberapa alasan kenapa kita perlu untuk ranking 1 di Google. Inilah 
sejumlah manfaat bila Anda bisa ranking 1 di Google. 


1.1 Anda Bisa Mendapatkan Lebih Banyak 
Pembeli 


Oke gini, mari kita awali dengan sebuah pengandaian. 


Bayangkan bahwa Anda adalah seorang penjual kucing, di mana target 
pasar A nda adalah orang-orang yang berdomisili di kota Palembang. 


Nah ada si Budi, Budi ini penggemar kucing, kebetulan ia juga tinggal di 
kota Palembang. Suatu hari, Budi sedang kepingin banget membeli 
kucing, dia tanya ke teman-temannya “ehh di mana sih ada jual kucing 
bagus di kota Palembang ini?” Tak satupun teman Budi memberikan 
jawaban yang pasti. 


Akhirnya Budi memutuskan untuk membuka Google, lalu ia mengetik 
“jual kucing di Palembang”, Budi menekan Enter. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


jual kucing di palembang 


Sa 
an 


Gambar 1.1 Budi melakukan pencarian di Google dengan kata kunci 
Jual kucing di Palembang” 


TENG.... Dalam sekejap hasil pencarian ditampilkan. 


Budi yang sedang KEPINGIN BANGET membeli kucing tiba-tiba 
melihat website Anda di urutan pertama hasil pencarian. Di website Anda 
itu, Anda menawarkan kucing-kucing yang ternyata sedang dicari oleh 
Budi. 


Ihhh kucingnya unyu banget... ucap Budi setelah ia melihat salah satu 
foto kucing yang Anda jual di website. Karena Budi kepingin banget 
membeli kucing, maka ia pun membeli kucing yang sudah Anda tawarkan 
di website. 


Kebetulan sekali Budi tinggal di Palembang, dan Anda memang menjual 
kucing untuk target pasar Palembang. Wah cocok sekali, si Budi senang 
karena bisa membeli kucing dengan mudah dan Anda senang karena 
mendapatkan pembeli kucing yang Anda jual. 


Intinya adalah dengan menjadi ranking 1 di Google, Anda bisa lebih 
mudah untuk ditemukan oleh calon pembeli yang memakai 
penelusuran Google untuk membeli suatu produk. 


Contohnya, ya seperti cerita si Budi tadi. Apa pun produk yang A nda jual, 
Anda bisa memasarkannya melalui Google. Jadikan Google sebagai 
budak pemasaran produk Anda. & 


Ketika Anda bisa menjadi ranking 1 di Google, Anda bisa mendapatkan 
lebih banyak pembeli. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1.2 Nama Anda akan Kian Bersinar 


Sekarang, kita akan main bayang-bayangan lagi. “Asikk... pokoknya seru 
dan santai deh kalau membaca buku ini. 


Bayangkan kejadian seperti ini: 


Anda adalah seorang motivator. Lalu ada Andi, seorang manajer HRD di 
perusahaan X sedang mencari motivator untuk ia undang guna memberi 
motivasi kepada karyawan perusahaan X. 


Si Andi ini bingung siapa motivator yang akan ia undang. Akhirnya ia 
memutuskan untuk menggunakan Google, ia mengetik “motivator nomor 
1 Indonesia”, lalu menekan tombol Enter. 


motivator nomor 1 indonesia 


. 
.. 


Web 


Gambar 1.2 Andi melakukan pencarian dengan kata kunci 
“motivator nomor 1 Indonesia” 


Lalu tak lama berselang, si Andi menemukan website Anda di puncak 
pencarian Google. Si Andi bertanya-tanya, wah website ini ada di puncak 
hasil pencarian. Hmm.. pasti menurut Google, bapak Y yang punya 
website ini pasti salah satu motivator jempolan di Indonesia. 


Nah, karena website Anda ada di puncak pencarian untuk kata kunci 
“motivator nomor 1 Indonesia”, maka si Andi tadi menganggap Anda 
sebagai motivator nomor 1 Indonesia. 


Yap bener banget, setelah ranking 1 di Google untuk kata kunci 
“motivator nomor 1 Indonesia” Anda akan dikenal orang-orang sebagai 
salah satu motivator jempolan dan TOP. Para pengguna Google akan 
menganggap Anda sebagai motivator unggul dan nomor 1 di Indonesia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tentu saja nama Anda akan semakin dikenal, Anda akan semakin 
populer, eh..eh.. siapa tahu karena nama Anda kian dikenal, Anda bisa 
mendapatkan banyak job. He..he..he 


Nah, bagi Anda publik figur, trainer, penulis, juga perlu untuk ranking 1 
di Google. Tujuannya jelas, supaya nama Anda kian dikenal, branding 
Anda makin kinclong dan makin banyak orang tahu tentang Anda. 
Ranking 1 di Google bisa membantu A nda mendapatkan popularitas. & 


By the way, impian Anda untuk jadi motivator nomor 1 Indonesia akan 
menemui lawan yang sangat luar biasa. Y ap, untuk kata kunci “motivator 
nomor 1 Indonesia” sampai saat ini masih dikuasai oleh Pak Andrie 
Wongso dengan websitenya www.A ndrieW ongso.com. 


1. Andrie Wongso KAN 
F www.andriewon gso.com 
Artikel Moti 


Kisah Sukses | 


lari Motivator No.1 Indonesia - Renungan Motivasi | Motivasi sukses | 
Chinese Wisdom | Kata kata bijak | Kata kata mutiara 


Taman Motivasi - Cara Mudah Menjalani Gelandangan yang Jadi AW Profile 
SEOguake (“SPR: 3 |“: 114,000 (EL: 3002 (EM L0: 8320 (SI: nja |@ Rank: 325230 | IM Ace: nja | @ whois 


Gambar 1.3 AndrieWongso.com merajai kata kunci 
“motivator nomor 1 Indonesia” 


1.3 Mendapatkan Banyak Pengunjung dari 
Google 


Selain mendapatkan lebih banyak pembeli dan menjadi terkenal, manfaat 
lain yang bisa Anda dapatkan apabila website Anda ranking 1 di Google 
adalah website Anda bisa mendapatkan lebih banyak pengunjung. 


Salah satu cara menjadikan website Anda punya banyak pengunjung 
adalah dengan menjadikan website Anda ranking 1 di Google. 


Ketika website Anda berhasil ranking 1 di Google untuk kata kunci yang 
banyak dicari orang, maka tentu saja akan ada banyak orang yang 
mengunjungi website Anda. 


Kalau tidak percaya, silakan baca fakta berikut. 


4 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Saya melakukan riset dengan memakai Google Keyword Planner. 
Berdasarkan riset yang saya lakukan dengan memakai Google Keyword 
Planner tadi, diketahui bahwa dalam sebulan jumlah pencarian untuk kata 
kunci “kata-kata motivasi hidup” mencapai 9900 pencarian. 


Itu artinya dalam sebulan, ada 9900 orang yang mencari “kata-kata 
motivasi hidup” di Google. 


Penelusuran 
Kata kunci (menurut relevansi) bulanan Persaingan 
rata-rata 
kata kata motivasi hidup 9.900) Rendah 


Gambar 1.4 9900 pencarian untuk “kata kata motivasi hidup” di Google 


Lalu bayangkan kalau website Anda bisa ranking 1 untuk kata kunci 
“kata-kata motivasi hidup” tadi. Hmm.. bisa-bisa website Anda juga 
dikunjungi oleh lebih dari 9000 orang tadi. Cukup banyak kan? 


Nah begitulah... ranking 1 di Google memungkinkan website Anda bisa 
mendapatkan banjir pengunjung. 


Enak kan kalau bisa ranking 1 di Google? 
KEPINGIN nggak bisa ranking 1 di Google? 


Kepingin? Makanya baca buku ini sampai selesai, lalu praktikkan 
ilmunya. 


1,4 5 Hal yang Kita Bahas agar Bisa Ranking 1 
di Google 


Ada 5 pokok bahasan dalam buku ini. Kelima pokok bahasan itulah yang 
berisi teknik-teknik jitu. 


Inilah 5 pokok bahasan dalam buku ini: 


e Teknik riset kata kunci agar bisa merajai hasil pencarian 
Google. Sebelum melakukan yang namanya optimasi SEO nanti, 
pokoknya kita wajib melakukan riset kata kunci. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Teknik-teknik SEO On Page. 
Teknik-teknik SEO Off Page. 


Optimasi SEO Melalui Media Sosial. Nanti, kita juga akan 
memanfaatkan social media yang namanya Facebook, Twitter, 
dan Google Plus untuk mendukung website kita agar bisa 
ranking 1 di Google. 


Trik-trik alternatif untuk bisa ranking 1 di Google Ada 
beberapa trik yang barangkali belum terpikirkan oleh Anda, di 
mana trik-trik ini bisa membuat Anda ranking 1 di Google tanpa 
perlu bersusah payah melakukan yang namanya SEO. Pokoknya 
mantap deh. 


Ada 14 bab pembahasan dalam buku ini. Nah, dalam 13 bab ke depan, 
kita akan membahas 5 teknik jitu yang tadi sudah saya sebutkan. 


Penasaran? Silakan lanjut membaca. 


Inti dari bab 1 ini: 


Ranking 1 di Google bisa menjadikan website Anda mendapat- 
kan lebih banyak pengunjung. 


Ranking 1 di Google bisa membantu Anda mendapatkan lebih 
banyak pembeli. 


Ranking 1 di Google bisa membantu Anda agar semakin populer 
di internet. 


Ada 5 pokok bahasan dalam buku ini. 5 pokok bahasan itu antara 
lain: teknik SEO on page, teknik SEO off page, teknik riset kata 
kunci, optimasi SEO melalui media sosial, dan trik-trik alternatif 
tapi praktis untuk ranking 1 di Google. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB 2 
MEMAHAMI GOOGLE 


Google sebagai mesin pencari paling terkenal dan paling banyak 
digunakan ternyata menyimpan segudang misteri dan hal menarik. 


Nah di bab 2 ini, kita akan mencoba membahas sedikit hal menarik dan 
mendasar dari Google. 


2.1 Misi dari Google 


Go gle 


Gambar 2.1 Google mesin pencari yang paling banyak penggunanya 
Apa sih yang menjadi misi dari Google? 


Inilah misi dari Google: menyajikan informasi yang berkualitas, 
bermanfaat, dan uptodate kepada para penggunanya. 


Google itu ingin para pengguna mesin pencarinya puas dengan layanan 
yang mereka berikan. Ketika hasil pencarian yang ditampilkan oleh 
Google tidak berkualitas, maka itu akan mengurangi kenyamanan dari 
pengguna. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Oleh karena itu, Google senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hasil 
pencarian mereka. Tak heran, Google senantiasa memperbaiki sistem 
pencarian mereka. Perubahan akan terus dilakukan oleh Google. Jadi 
ketika Anda memutuskan untuk terjun ke dalam dunia SEO, senantiasalah 
untuk peka akan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Google. 


Fokus dari optimasi SEO yang akan kita lakukan nantinya adalah ber- 
usaha menjadikan website kita dinilai sebagai website yang sangat baik 
dan pantas untuk ditampilkan kepada para pengguna Google. 


Apa pun teknik SEO yang akan kita lakukan, intinya kualitas website kita 
adalah yang paling pokok. 


Ibarat menjual suatu produk. Sebagus apa pun teknik promosi yang Anda 
lakukan, kalau produknya tidak berkualitas tentu saja pembeli akan 
kecewa. 


JefterlySuperCilub.com 


Harga kaki lima, 
SIAPA TAKUT! 1 standar bintang lima 


Rang 
DI 6 ri ? 


Rahasia Sukses 
Teko Online 


FA 
(AN “- | &' 
& 

. ta te 


- 


4 Cara Optimalkan Penjualan Online 
dengan Budget Murah 


Ta 


ad - 


Gambar 2.2 Pastikan website Anda berkualitas dan bermanfaat bagi orang-orang 


@JefferSuperCtub 


2.2 Bagaimana Mesin Pencari Google Bekerja? 


Sebelum terjun ke medan tempur dan menjajal semua teknik SEO yang 
akan kita bahas, saya mau mengajak Anda mengenali bagaimana mesin 
pencari Google bekerja. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Inilah proses kerja mesin pencari Google: 


1 


Pertama-tama, Google akan menugaskan robot mereka yang 
bernama GoogleB ot untuk menjelajah alam semesta internet. 


GoogleBot ini akan menelusuri satu per satu halaman website 
yang ada di internet. Bayangkan saja, betapa berat kerja 
GoogleBot. Di internet, ada milyaran halaman website, lalu 
GoogleBot akan bekerja dengan menilai suatu halaman website 
itu layak atau tidak untuk dimasukkan kedalam daftar indeks 
Google. Jika dinilai layak, maka halaman website tersebut akan 
dimasukkan ke dalam daftar indeks. 


Nah, ketika seseorang menggunakan mesin pencari Google, 
maka giliran sistem mesin pencari yang akan bekerja. 


Misalkan nih, si Andi buka Google, lalu ia melakukan pencarian 
dengan kata kunci “cara investasi emas", maka setelah Andi 
menekan tombol enter, sistem Google akan langsung membuka 
daftar indeks yang sudah mereka buat. 


cara investasi cmas 
cara inveslasi emas “nh 
cara inveslasi emas di bank “. 
cara investasi emas batangan 
l 


cara investasi emas di pegadaian 


Gambar 2.3 Melakukan pencarian dengan kata kunci “cara investasi emas” 


5. 


Google akan menyeleksi mana halaman website yang paling 
relevan dengan kata kunci “cara investasi emas”. Kemudian, 
Google akan menyusun urutan hasil pencarian untuk kata kunci 
“cara investasi emas” tadi. Setelah hasil pencarian disusun, 
barulah hasilnya akan ditampilkan kepada Anda. Penyusunan 
urutan hasil pencarian tadi dilakukan oleh Google dengan 
mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang dipakai 
Google tadi bisa berupa faktor page rank, popularitas website, 
kualitas website, judul/nama halaman, dan banyak lagi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


cara investasi emas 


Iklar ang terkait dengan cara investasi emas (Ol 

Investasi Selain Emas - Beragam Pilihan Investasi - dds.com 
www.dbs.com/id/Investasi v 

Dikelola Bank Terbaik se-Asia. Cek Info! 

Forex - Asuransi Investasi - Tabungan Dollar - Deposito 


Investasi Emas Antam - muliagold.com 
www.muliagold com/JualBeliEmas " 
Dapatkan Emas Batangan dan Logam Antam Bersertifikat. Tinjau Disini! 


3 Cara Mereguk Keuntungan Dari Investasi Emas Batangan | ODNV 
——— odnv.co.id/3-cara-mereguk-keuntungan-dari-investasi-emas-batangan v 


leh Adh 


a Dirgantara - dalam 457 lingkaran Google-# 


Tiga cara mereguk hasil maximal dari investasi emas batangan 


Gambar 2.4 Hasil pencarian untuk kata kunci “cara investasi emas” 


6. Nah, website yang bisa menempati urutan pertama dalam hasil 
pencarian Google itulah yang dianggap sebagai website paling 
relevan dan paling baik untuk kata kunci “cara investasi emas”. 
Jadi, kalau nanti Anda mau website Anda bisa ranking 1 di 
Google, pastikan website Anda dianggap oleh Google sebagai 
website yang paling relevan dengan kata kunci yang dipakai oleh 
pencari. 


Itulah cara Google bekerja. Tampak sederhana bukan? & 


2.3 Algoritma-Algoritma Google yang Wajib 
Kita Perhatikan 


Apa sih algoritma itu? 


Okeh, secara sederhana algoritma bisa kita artikan sebagai langkah- 
langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. 


10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Nah bicara soal algoritma, Google juga punya algoritma khusus Iho di 
dalam mesin pencarinya. Algoritma Google ini berfungsi untuk menye- 
leksi halaman-halaman website yang ada di dalam daftar indeks Google. 


Jadi, ketika Google hendak menyusun hasil pencariannya kepada 
pengguna, algoritmalah yang akan bekerja. Algoritma akan menyeleksi 
mana halaman yang sesuai dan mana yang tidak dengan kata kunci si 
pencari. Jika halaman website kita bertentangan dengan algoritma milik 
Google, maka dapat dipastikan halaman website kita tidak akan 
ditampilkan oleh Google di hasil pencariannya. 


Bicara soal algoritma Google, ada 3 algoritma Google yang saat ini 
sedang begitu populer dan sangat perlu untuk kita bahas. 


3 algoritma tersebut adalah: 
e Google Panda. 
e Google Penguin. 
e Google Hummingbird. 


2.3.1 Google Panda 


Google Panda adalah salah satu algoritma yang dipakai oleh Google. 
Algoritma ini akan menyeleksi mana website yang punya konten unik dan 
mana yang tidak. 


Konten/artikel yang unik itu artinya adalah konten/artikel yang berbeda 
dari kebanyakan konten lain di internet. Jadi, kalau mau menaklukkan 
algoritma Google Panda ini, website Anda harus kaya dengan segudang 
konten/artikel unik. 


Seperti apa konten unik yang disukai Google Panda? 


Google Panda menyukai konten/artikel website yang membahas suatu 
topik secara mendalam, menyeluruh, unik, dan tidak ditemukan di 
halaman website lain di internet. Google Panda sangat membenci yang 
namanya duplikat konten. Duplikat konten artinya konten website Anda 
mirip/sama seperti konten di halaman web lain. 


11 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


